No. 77. 


CHAMIS 4 AUGUSTUS 1938 


TAHOEN 

Tel No 393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 

) 

OTORI SAR 

Telegramadres: ,, PERKI" Padang 
TERDIRI dari 2 lembar 


Oiterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar Dir. Hoofdredacteur: 
A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. | AGENTEN : Pariaman HARGA 
& Admin: „l.P.P.A." LANGGANAN 

Dalam kotta 

seboelan 
Drukk: Moeara Loear kotta f0,60 
„Perantaraan" Laboeh seboelan 

Alpaini 
Djawa Solok Per lembar f0,75 10,03 
Dalamstraat Alamsjoehoer 
No. 22 Latief 
Padang 
Bajaran lebih dahoeloe. | Bijkant | Fort de Kock: Advertn iel0 sen per 
oor H.Aminoeddin regel 


Atoeran pemerentah Saoedi Tentangan oeroesan naik hadji 


moemkan beberapa atoeran tentang oeroesan orang naik hadji jang dimoeatkan 
dalam „Oem malgoera" tanggal 21 Januari jang laloe, boenjinja seperti berikoet: 
Pertama Orang jang empoenja perahoe motor, perahoe lajar atau perahoe jang 
lain, jang dipakai oen toek membawa orang naik hadji kedarat, mereka itoe 
bersama sama dan mising masing menang goeng djawab kalau ada keroesakan 
atau keh langan tentang tentang badan dan barang barang orang naik hadji, 
sedjak dari saat orang naik hadji itoe pindah dari kapal ke perahoe hingga 
mereka itoe toeroen dipangka lan pelaboehan Djedah atau Jan bo, ketjoeali kalau 
disebabkan oleh ketjelakaan. Kedoea Komisi, jang menjelidiki benar atau ti laknja 
pengadoean orang naik hadji, jang disebabkan oleh pekerdjaan jang terseboet 
dalam pasal diatas, ialah komisi oem mana dan to kabatjaitoe orang kepertjajaan 


atau agen Sjech Mekah Al di Djedah. Kalau dia ti dak menerima pengadoean 
itoe, maka badan opisil jang berkoea sa memeriksa pengadoean itoe talah 
djabatan angkatan pantai dan laoet, Ketiga Menadat dari perahoe kepang kalan 
dan pergi dari pangkalan kegerbang soetaal jaitoe tempa orang naik hadji 
menjeboet siapa jang soedah dipilih mereka sebagai sjech mereka tempat 
mereka diserahkan kepada sjech itoe - A. dioeroes oleh amba nar politie dan 
amtenar Taitoe soerat pas, jaitoe memenoehi sjarat sjarat jang dengan opisil de 
mest kali boeat orang naik hati dan Toeat oerat pas mereka. Keem, at Orang 
hadji itoe ditanjai oe nakpaitoe kepala komisi oe tata dan moekaba jang dimak 
soed-diatas al dan komisinja di had pa ambtenar ambetanar jg bersangkoet 
Apabila segala sja 


pemerintah Saoedi mengoe rat jang bersangkoet dengan pertanjaan itoe soedah 
selesai, maka orang naik hadji itoe diserah kan kepada agen Sjech, jang di 
seboet mereka. Sedjak sa'at itoe lah moelai agen itoe menanggoeng djawab. 
Kelima Agaen moetawwilf dan sjech di Djedah haroes melakoekan pekerdjaan 
jang ditetapkan dibawah ini 1 menerima orang naik hadji jg masoek moetawwif 
atau sjech mereka, digerbang sociaal. 2 menerima soerat pas dan soerat jang 
lain lain kepoenjaan o rang naik hadji jang datang atas nama moetawwifnja, 
soepaja de pat melakoekan sjarat sjarat jg opisil dengan soerat soerat itoe 3 
memasoekkan keterangan jg lengkap tentang nama orang naik hadji 
djoemlahnja laki laki tau perempoean nama moetaw wif dan sjechnja, seka 
iannja itoe amenoeroet atoeran dan perintah opisil jang ditetapkan oleh pem 
besar pembesar jg bersangkoet 4 mengantarkan orang naik hadji dari gerbang 
soeaal keger bang tengah disana ditjotjokkan djoemlahnja oleh nasib atau 
pengantinja dan oleh kantor soerat pas di Djeddah 5 mengantarkan orang naik 
hadji kekantor douane soepaja di periksa oleh douane seperti soedah ditetapkan 
boeat orang naik hadji dan barang barang mereka dan soedah itoe 
mengantarkan mereka ketempat mereka melepaskan lelah diroemahnja atau di 
roemah toempang atau hotel. 6 mengarang soerat keteran gan opisil dengan 
nama orang naik hadji jang masoek moetaw wifnja dan momor dil dari soerat pas 
dan soerat perdjalanan oentoek nakib, soepaja dapat di bandingkannja dengan 
daftar di serbang tengah. 7 meminta tanda tangan soerat pas jang ada pada 
orang naik hadji dan ticket oentoek perdjalanan kembali dan meminta koekan 
segala sjarat sjarat opi 1 lain jg perloe, seperti tjatatan daiam daftar pada konsol 
orang jang memegang soerat pas naik hadji itoe, atau pada maskapai kapal, 
atau pada kantor kantor 


opisil jg bersangkoetan dengan naik hadji itoe. 8, mengadakaan seboeah daf tar 
jg choesoes, jg memoeatkan nama tiap2 orang hadji dari pada sjech jang 
diwakilinja, tempat kediaman orang naik hadji itoe, oemoernja nomor soerat 
pasnija, nama sjechnja, kapal jg ditoempanginja waktoe ia datang dan tanggal ia 
sampai di Djed dah. Daftar itoe mesti disimpan, soepaja dengan opisil dapat dili 
hat kembali waktoe memeriksa kedjadian kedjadian jang berhoeboeng dengan 
orang naik hadji itoe, 9, memberi kenderaan, apa sadja, oentoek dari Mekkah ke 
Medinah dan mengatoer orang naik hadji itoe naik kenderaan itoe. demikian 
djoega mengatoer pengiriman barang2nja, seperti di kehendaki oleh orang naik 
hadji itoe. 10, tanggoeng djawab agen itoe habis, kalau orang naik ha dji itoe 


diserahkannja menoeroet atoeran2 dan verordeningen jang soedah ditetapkan, 
kepada orang jg ditoendjoekkan menerima org naik hadji itoe digerbang Djed 
dah dan tanggoeng djawabnja itoe moelai poela pada ketika orang naik hadji itoe 
kembali diroemahnja, sepoelangnja dari Mekah atau Medina, 11, agen itoe mesti 
menerima orang naik hadji jg masoek tasawwifnja, apabila mereka kembali dari 
Mekah sesoedah naik hadji agent itoe haroes mengoeroes sjarat2 jang perloe 
dilakoe kan, soepaja mereka dapat berangkat dengan kapal jg ditoen djoekkan 
bagi mereka. 12, agen itoe mesti minta tan da tangani soerat pas orang naik 
hadji itoe oleh konsol jg bersangkoetan dan mengatoer ticket tidak perdoeli 
orang naik hadji itoe soedah mempoenjai ticket kembali ataupoen masih haroes 
membeli ticket kembali jang baroe. 13. agen itoe mesti memasoek kan 
keterangan jg lengkap ten tang namnz2 orang naik hadji jg berangkat dengan 
tiap tiap kapal dan mempersembahkannja kepada pembesar2 jang bersang 
koetan. 14. tanggoeng djawab agen 


itoe habis pada saat orang naik hadji itoe soedah toeroen diperahoe di 
pangkalan. Ketika itoe moelai tanggoeng djawab orang jg mengoesahakan 
perahoe itoe, seperti terseboet dalam pasal pertama. Keenam Orang naik hadji 
itoe berang kat kembali dengan kapal menoeroet berikoet giliran tanggal gal 
mereka datang. Orang tidak boleh menjimpan dari atoeran ini ketjoeali I, djika 
maskapai kapal sebeloem itoe soedah berdjandji de ngan orang naik hadji itoe 
akan membawanja dengan seboeah kapal jg tertentoe atau pada soeatoe saat 
jang tertentoe, dan hal itoe dari sebeloemnja soedah di beritakan kepada 
pemerintah, 2 djika sebeloem naik hadji itoe oleh atau atas nama orang naik 
hadji itoe dimasoekkan permintaan opisil, soepaja ia dapat berangkat dengan 
kesempatan jg pertama berdasarkan sebab sebab jang dianggap sjah oleh 
pemerintah. Izin itoe diberikan oleh nijabah kantor Amir Faisal Al. 3 djika orang 
naik hadji itoe ambtenar dinegerinja dan pemerintahnja minta izin, soepaja ia 
segera dapat berangkat dan memberikan keterangan seperloenja tentang itoe 4 
djika ada tempat jang kosong dikapal jang berangkat itoe 5 djika orang naik 
hadji itoe penoempang kelas satee atau kelas doea, maka ia didahoeloe kan dari 
penoempang kelas jg dibawahnja. Ketoedjoeh Diadakan soeatoe komite, jg 
diketahoei oleh Kaimakaam Djed dah atau penggantinja. Dalam komite itoe 
doedoek nakib dari pada moetawwit moeawwif, oemana dan agen agen jang 
bersangkoetan kepala komi si djabatan soerat pas dan djabatan pendjagaan 
pantal mak soed komite itoe oentoek mendjalankan atoeran atoeran ini, jaitoe 
sekedar sekaliannja itoe masoek lingkoengan kekoeasaan komite dan oentoek 
mengawasi soepaja apa jang terseboet di atas toeroet di Djeddah IB poes takal. 


SOAL UITVOERRECT DITANJAKAN. Oleh toean Verboom, Toean Verboom 
memadjoekan pertanjaan demikian, Dalam masa kesoekaran pekebonan karet 
sebagi keadaan sekarang apakah pemerentah beloem mengira baik akan 
mempertimbangkan boeat menarik kem bali uifvoerrecht atas karet istbl. 1935 
No 466), dan bilamana ia. apakah pamerintah telah sedia akan memberi tahoe 
kepada Volksraad, hasil pertimbangan nja dalam soal itoe nanti Keterangan, 
Oesoel2 pemerintah oentoek mengadakan uitv errecht atas karet onderneming 
dan tentang uit voerrecht istimewa atas karel endoedoek itoe, tadinja (Juni 35, 
adalah disebabkan oleh, I, Kesoekaran jg dialami oleh perbendaharaan negeri, 2, 
Keadaan jang sangat baik, jang ketika itoe dialami oleh pekebonan karet, 
Kedoea keadaan ini, pada wak toe sekarang tak demikian lagi. Keadaan 
keoeangan negeri pada waktoe ini, dibanding dengan keadaannja dipertengahan 
tah 1955 sesoenggoehnja lebih baik, pendek kata ia tak mengalami keadaan 
kesoekaran jg demikian lagi, keadaan pekebonan karet sebaliknja. Berhoeboeng 
adengan moendoernja harga, semoeanja sekarang berada dalam keadaannja 
sebagi sekarang, tak dapat. Pemoengoetan hasil jg demiki an - jang mengenai 
pekebonan jang speciaal - dalam keadaan jang seharoesnja telah dapat di 
lakoekan oleh pemerintah, tetapi menoeroet perasaan si penanja. adalah ia telah 
beroepa djalan bagi pemerintah goena mempertimbangkan apakah, dalam masa 
jg telah sangat perobahannja sebagai sekarang, pemerintah akan 
berpendapatan djoega, bahwa dalam kata economie dan maatschappelijk hal 
itoe bagi Peme rintah verantwoordelijk danja, oentoek meniadakan pen 
engoetan hasil jg speciaal terseboet, dan apakah poela tak dapat de ingan 
selekas lekasnja uitvoer recht speciaal ini ditarik kemba li, Djawab Pemerintah, 
Pada tanggal 16 Juli jl, Pemerintah telah mendjawab, demiki an, Oentoek 
mendjawab pertanja an ini, kiranja dapat ditoen djoek kan keterangan2 jang 
termoea dalam memorie djawab atas af deelingsperslag Afdeeling III jg 
mengenai rentjana begrooting oentoek tahoen 1939 itahoen sidang 1338-1939, 
ond ! Afd il stuk 61 


EDITORIAL 
Rusia di Timoer Djaoeh 


Berhoeboeng dengan kegentingan pada achir ini oedaranja lantara Sovjet Russia 
dengan Japan, maka ada baiknja kita disi menerangkan lebih landjoet 
kedoedoekannja Russia itoe agar dapat diketahoei kepentingannja Sovjet Russia 
semendjak moelai abab ke 17 Timoer Djaoeh ini, terlebih lagi perhoeboengan 


negeri itoe dengan Tiongkok, Tidak asing lagi, bahwa semendjak timboel 
pertjideraan jang hingga kini masih sadja teroes peperangan antara Japan dan 
Tiongkok jang dibantoe dan disokong oleh Sovjet Russia tidak sadja jang beroepa 
materia len perang bahkan djoega dengan beberapa tenaga manoesianja Russia. 
Pertamoeannja Blucher dengan minister loear negeri Tiongkok baroe ini dapatlah 
diterangkan bahwa sekalian pembitjaraanz jg dilakoekan itoe, tidak lain hanja 
oentoek mempersoalkan perbantoean tsb boeat mensertakan diri dalam 
peperangan itoe. Begitoelah perhoeboengannja Russia itoe dengan negeri2 jang 
terpenting di Timoer Djaoeh ini sedjaknja abad ke 17 sewak toe mana negeri 
itoe mendirikan soeatoe perhoeboengan diploma tiek begitoe djoega 
perdagangan jang tetap. Perhoeboengan terseboet berchir dengan perdjandjian 
dan perdamaian jang terkenal sebagai ,,Nerchinsk. Verdrag" dengan Tiongkok. 
Selama dalam abad ke 18 Rus sia teroetama sekali menconcen treer 
perhatiannja kesebelah Barat goena memperbaiki posistie, sedangkan 
sementara itoe poli tiek Azia dari Russia memperoleh tempat jang kedoea. 
Walaupoen sedemikian kemadjoean2 diperoleh djoega dengan tiada mendapat 
halangan2 atau ganggoean2, 


HITLER Dictator Fascist. di Djerman, paling belakangan, masih beloem 
mempoenjai ketetapan sikan terhadap pertjideraan di Timoer Djaoeh ? 


MOSSULINI Kabar2 jang belakangan menimboelkan perhatian doenia Is lam, 
tentangan itoe dictator Italie jang mengambil sikap setjara diplomatiek, agar 
doenia Islam meoendjoekkan sympathie ? Tentang soeal di Timoer Djaoeh 
bagimana sikapnja itoe dic tator ? Terhadap negeri Tiongkok Rus sia terikat oleh 
Verdrag Nerchink boeat memadjoekan hoeboengan dagang. Boeat menambah 
koeatnja persahbatannja antara negeri kedoea itoe, maka kaoem missie Russia 
jang sangat Orthodox golonagan agama itoe mendjadi faktor jg terpenting jang 
tidak obahnja melakoekan pekerdjaan seroepa dengan kaoem Jezuiten oentoek 
memperladjari dengan segala ketelitian tentang cultuur dan il moe 
pengetahoean jang tersim poel dalam bangsa Tiongkok. Dengan keadaan itoe 
kaoem2 pedagang berpindah diri ke kota2 jang penting. Kedoedoekan Tiongkok 
di Mo ngolia memboekakan djalan boeat memindahkan bangsa Mongo lia ke 
Siberia jang berachir de ngan perdamaian ,,Burinks Verdrag" dalam tahoen 1727, 
dima na Russia berdjandji oentoek menoetoep negerinja boeat kemasoekan2 
immigratie. Sebaliknja Tiongkok memboekakan kesempatan soepaja sedjoemlah 
200 kaoem pedagang boleh datang mengoendjoengi Iboe negerinja Peking 
dalam tiap2 2 tahoen. Perhoeboengan itoe menambah mendekatkan kedoea 
negeri dan dalam tahoen 1721 maka Russia boeat pertama kali mendirikan 
soeatoe diplomatieke missie de ngan bertempat di Iboe negeri nja Tiongkok. 
Akibat dari pengaroeh itoe baharoe kelihatan kira kira 100 tahoen sesoedah itoe, 
sewaktoenja Russia memperoleh impin boeat mempertegoeh kedoedoekannja 
dibenoea Europa berhoeboeng de ngan perang Chrimean, sedang kan sebaliknja 
Imperialisme Eu 


ropa moelai berangsoer2 meloeas kan sajapnja kebenoea Tiongkok Konsekwensi 
dari kekalahan nja Russia di Europa, hanja memboekakan djalan oentoek 
memperloeas expansinja di benoeaAzia ini dengan mendoedoeki Centraal Azia 


serta Amoer District Dengan hidoep ja Opium Oor log 11840, maka moentjoel 
Inggris sebagai soeatoe negeri jang terkoeat di Tiongkok. Keadaan ini adalah 
membaha jakan akan kepentingannja pantai Pacific dari Russia. Ketika itoe dikira 
bahwa kedoedoekannja Inggris di Jangtse Valley itoe roepanja hendak 
mempoenjai kedoedoekan serta control atas soengei amoer jang pada waktoe ini 
sangat penting sekali bagi keselamatannja vloot dari negeri Sovjet Russia. 
Soepaja Russia dapat kedoe doekan jang lebih tegoeh memperkoeat positienja 
boeat menetang bahaja ini, maka Russia masoek kedalam conflict pertjide raan 
dengan Japan tentang poelau Sakhalin jang dianggap ada sebagi samboengannja 
dari dae rah Amoer. Russia dapat mempertahankan kehendaknja. Berhoeboeng 
dengan itoe maka Russia dapat sekalian meconsolidatie positienja terhadap 
kemadjoeannja Inggris Keadaan itoe tidak ada membengaroehi persahabatannja 
Rus sia dengan Tiongkok, tidak megoerangi akan persahabatan tsb idak lain 
tersebab Tiongkok paia waktoe itoe tidak mementing kan sekalian gerakan 
didaerah Amoer itoe 


ROOSEVELT 


Itoe President Amerika, jang banjak mempoenjai perhatian di Timoer Djaoeh, 
menoeroet kete tapan jang officieel, tentangan pertjideraan di Timoer Djaoeh, 
itoe president masih beloem dapat menetapkan. Sikap apa jang bekal diambil? 


Dengan berdirinja „verdrag van Peking, maka Russia memperoleh lagi daerah 
disekitarnja soengei Ussuri hingga sampai kebatasan laoet dengan mendiri kan 
pertahanan di Sinkiang Sekalian dengan ini Russia poen memperoleh 
perdamelan 


soepaja sekalian golongan2 da ga anja mendapat hak jang men deka boeat pergi 
ke Peking de ngan menga-nbit djalan via Kiakhta dengan mempoenjai beberap 
depots di harga dan Kalgan Dengan ini maka Vlad vortok berangsoer2 madjoe, 
berangsoer2 koeat serta beroesaha dengan sepenoen tenaga oentoek 
menghidoepkan kolonisatie diseloe roeh daerah Ussuri Ada lagi O — SOAL 
TJETAK MENJETAK Apa kata memorie djawab. Dalam afdeelingsverslag Volks raad 
tentang begrooting Indone nesia oentoek tahoen 1939, di njatakan bahwa 
perhatian beberapa anggota telah bertarik oleh s. al, bahwa beberapa dienst 
negeri dan Gemeenschap gemeen schap jang berdiri sendiri diperintahkan, 
soepaja pertjetakan mereka sebanjak banjaknja di soeroeh tjetak oleh Landsdruk 
kerij jmesin tjetak kepoen aan Goebernemen). Dalam soal ini mereka melihat 


satoe pertentang jan dengan kewadjiban jang ada diatas poendak dienst dienst 
itoe, jaitoe soal berhemat sebanjak ban,knja, karen harga jongkos mentjitak 
pada Landsdrukkery oemoemnja, lebih tinggi daripa da ongkos ongkos pada 
drukke ry particulier. Kehendak soepaja pertjetakan disoeroeh kedjakan oleh 
Landsdrukkerij itoe, lebih beraf dirasa bagi dienst dienst Negeri jang ketjilan, dan 
poela bagi kebanjakan Gemeenschap jang terdi ri sendiri, sebab mereka sesoeng 
goehnja menderita kesoekaran wang. Beberapa anggota menolak, kata mereka 
bahwa ongkos pertje takan pada Lan sdrukkerij itoe tidaklah lebih tinggi 
daripada ongkos ongkos pada drukkerij drukkerij ketjil, jang keadaan pegawai 
pegawainja tak tegoeh, dapat menghoeang ongkos ong kos jang moerah, 


Peit Weeler - Robert Woolseng 
in Oe Again off Again Akan dipoetar sedikit hari Jagi di Cinema Theater 


Berhoeboeng dengan soal itoe, maka dalam perintah jang diberikan kepadat 
dienst dienst Negeri, soepaja menjoeroeh tjetak segala pertjetatan jang perloe 
baginja kepada Landerdrukkerij oe, adalah bagi Gemeenschap gemeenschap 
jang berdiri sendi ri tidak diwadjibkan, dan poela tidaklah soal itoe bertentangan 
dengan kewadjiban mereka oentoek berhemat terseboet, sebab harga jongkos 
pertjetakan pada Landsdrukkeih tidak lebih ting gi dari pada ongkos pada druk 
kerij drukkerijkerij jg menghoeboengkan dirinja pada Federatie van 
drukkerspatroons di Djawa Barati, jg disebabkan ingatan oentoek menegoehkan 
kedoedoe kan kapitaalnja, ia lantas mengenakan tarief, jang mengingat poela 
tentang rente daripada kapi taalnja, tentang hoetang dan lain lain keperloean 
seperti oentoek gadji jang sempoerna bagi pegawai pegawainja dil. Ada drukkerij 
drukkerij jang tidak mengingat semoea keadaan itoe, malah lebih rendah ongko 
ongkosnja daripada ongkos ong kos jang seharoesnja, tetapi hal itoe tak dapat 
didjadikan alasan boeat menghapoeskan kewadji ban oentoek menjoeroeh tjetak 
itoe pertjetakan kepada peroesa haan Goebernemen terseboet. Tentoe sadja, 
bahwa taksir menaksir goena ongkos ongkos druk werk terseboet haroes didjadi 
kan pangkal timban oleh dienst pienst, Kanak2 digoenakan alat dagang Sampai 
sekarang perdagangan kanak kanak masih meradjalela diseloeroeh doenia. 
Meskipoen soedah diadakan pengamat amtan jang keras sekali, dilakoekan oleh 
kinderpolitie, maka menjewakan dan memperd gangan anak anak beloem bisa 
lenjap sama sekali. Dikota Londen perdagan sematjam ini menoeroet kata 
orang2, mendapat kemadjoean jang tjepat sekali. Dikota terseboet orang bisa 
mendjoempai achi achli besar dalang soal minta minta. Mereka jang achli dalam 
soal ini, bisa men datangkan sebanjak banjak kanak kanak, menoeroet 
keperloean mereka masing masing. Kanak kanak ini terdiri dari laki dan 
peerempoean ditaroehkan di podjok djalan atau diso roeh meminta minta 
sepandjang djalan. Kerap kali orang bisa berdjoem a seorang laki dan isterinja jg 
edang menarik perhatian chala ak oemoem dengan djalan menjanji lagoe dan 
orang lekas sekah mempoenjai hati belas kesihan karena mereka itoe biasanja 
ditangannja mengendong seorana kanak kanak jang masih menera dan 
membawa poela seorang anak anak jang kira kir oentoet tiga atau empat tahoer. 
Anak adaitoe biasanja boekanjanaknja serdiri tetapi anak anak 


terseboemendapat dari menjewa dan begitoelah mereka bisa member 
penghidoepan kepada doa keloe arga. 


Roepanja pasar anak anak ini djoega mempoenjai harga iang tetap. Di Djerman 
boeat menjewa anak jang oemoer koerang dari 5 tahoen, dalam sehari sewanja 
30 pfennig. Seorang anak peremp oean jang mempoenjai ram boet kring, jang 
roepanja dapat sympathie dari publiek, bisa menghatsilkan kepada orang 
toeanja dalam seminggoe sedikit sedikitnja 12 marks. Anak jg sematjam itoe 
dengan extra dipelihara lebih bagoes, satoe hal jang bisa djoega mengherankan, 
karena orang berpendapatan „Lebih djelek dan miskin roepa anak itoe, lebih 
banjak hatsilnja. Tapi dalam oemoemnja kanak kanak jang disewa itoe tidak bi ik 
memeliharanja dan kadang dang dianiaja. Di negeri Hongarije anak anak dari 
desa digoenakan sebagi alan dagang, dan sebagian besar baroe oemoer 8 a io 
tahoe. Kerapi kali mereka ini disoeroeh keloear dengan mengidarkan pipa, 
pasangan tikoes atau tali sapoe. Perloenja oentoek mentjari oeang. Seorang 
nama Wagner dari Boedapest telah memboeat roemah speciaal goena anak jang 
akan meminta minta Mereka dipeliha ra baik, akan tetapi siapa dari mereka jang 
tjoema dapat koerang dari 2 roepiah, maka mareka itoe dianiaja. Orang itoe 
achirnja ditangkap oleh jang berwadjib Ketika orang mengledah kekantornja 
terdapat seboeah kitab dimana segala tjatatan besar ketjilnja oentoeng dari 
exploitatie anak anak tsb, Dalam tahoen belakangan telah didapat keoentoe 
ngan bersih sampai f 4000 


KOTA 


MUTATIE Dengan permintaan eervol sebagai wijkmeester bangsa Arab di 
Padang, Said Mohsen Satri Diangkat sebagai wijkmeester 


bangsa di Padang, Said Achmad bin Moehamad bin Shahab han delaar di 
Padang. ZozoZ TOEALANG Politie soedah dapat pergoki orang jang tidoer zonder 
izin da iam loods Kamp. Djawa, 1 Z.2. G.3.S alias Dj. Dari hal S disini tidak ada 
mempoenjai tempat tinggal tetap begitoe poen Z dan G. Keroean sadja mereka 
itoe di perkenalkan dengan verbaal MELANTJONG KEMANA? TON tinggal di Kp 
Baroe (Pai nan, memberi tahoekan pada politie bahwa anaknja lelaki, kira2 
poekoel 7 tadi malam sewaktoe perdjalan di Nipahlaan, setahoe bagimana 
beloem poelang 


Kepada politie telah datang merapportkan seorang nama AT T tinggal di 
kampoeng gerak bahwa satoe rekening tanggal 15 April 1935 berdjoemlah f 21, 
te lah diberikannja kepada kantoer pertolongan dikampoeng Baroe disini boeat 
ditagih kepada J. B. jang tempatnja tidak dikenal. Begit epoen setelah berdjalan 
beberapa lama, oeang dari reke ning beloem diterimanja. Dalam perkara ini ada 
tersang koet dengan T. beheerder itoe kantoor pertolongan, dimana perkara 
terseboet masih dalam pemeriksaan jang berwadjib. PERKI INI HARI Sebagi para 
pembatja dapat mempersaksikan, bahwa kita selaloe berdaja oentoek kemadjoe 
an harian ini, seteroesnja akan dapat memoeatkan gambar2 cliche jang 
menarek. Tjita2 kita itoe, tentoe sadja berkehendak kepada kesetiaan dan 
bantoean toean2 oentoek mengirimkan nafkahnja Perki. 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan Segala mata seakan 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoekdatang 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTNEN 
JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3. vrij Ongkos ,, ,,penaboers Roeang 
penjaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C. Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


2 


Pindah Tempat Administratiekantoer ,,Centrum" Moelal 16 Juli 1938 Schoolstraat 
8 t/o Toko Walter elefoon tetap No, 277 Belastingzaken-Administratie Assuranties 
Bijkantoor Benkoelen: DAHAR AZIS Adres: Marlbrough No, 87 Directeur 
OOSSSOESODOSOSOOSOE 


E 


Instituut Soekandar Harlond HILLIGOO 11 PADANG Moelai dari sekarang 
menerima moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 setiap hari oekoel 8—1 
siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 4. Moerid 
diterima oentoek : a. Lagere Shool dari kl I sampai VII b. Schakelkias klas I, 
moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian 
Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONOERWIJS. Dentoek klas 1 sampai klas II 
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasilkan moerid oentoek eindexamen 
MULO GOUVERNEMENT dengan baik leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan leerpelan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement. Goeroe jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini Bekwaam dan bevoegd Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw 
v/d M.H.S. of Eindudstie Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken laki2 
handenarbeid Mermat PENGOEROES 


Goemanti Instituut Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schakelschool H.I.S. 
Standaardschool Seberang Padang Ingevolge het Besluit van den Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning verleend 
bedoeld in Art, 12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, Stb, 1932 
No' 494 jo. Stb, 1932 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 
moelai tg Juli di Gedong Goemanti — Instituut waktoe hari kerdja. Boeat moerid2 
Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari djam 1/2 delapan 
sampai poekoel 1, 


Menoenggoe dengan hormat De Directeur 


Taman Sari Instituut 


Belakang Olo 12. PADANG Moelai dari sekarang menerima moerid baroe, boeat 
Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng sekolah Belakang Olo No. 12 Pagi dari 
poekoel 8-1 Petang ,, poekoel 4-6 Peladjaran sama dengan H.I.S. dan 
Schakelschool Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7 Boeat schakel klas 
diterima moerid2 jang tam matdari Volkschool dan kelas 4 dari Vervolgschool 
Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer ken sedangkan moerid laki2 
handenarbeid. 


Taman Siswa daerah Minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe T. Dewasa boeat cursus 1938/39 
Tjabang Padang oentoek T,Anak T.moeda T.Antara 'B.Tinggi Matoer S.Poear 
B.Sangkar Taloe S.Koemboeh o Keteranganz lebih djelas dapat diperoleh pada 
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Bapa2 moerid jang mendjadi Ambtenaar 
mendapat Kindertoelage Wakil MadjelisLoehoer ecretariaat adjelis Matoer 
Daerah Boekit Tinggi 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MUOMAMMASIIN N Moelai 
sekarang menerima moerid. Pada tahoen ini akan diadakan sepecia2 boeat 
anak: Perempoean 


Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoendjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat, 


CHAMIS 4 AUGUSTUS 1938 


DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 

s antaraan Ala 99 Kemadjoean Japan 

Oleh pembantoe kitat Samboengan kemaren 


Japan sebagai satoe handelsstaat jang typisch telah mengalami crisis lebih 
doeloe, jaitoe sedjak 1927. Dan karena itoe ia telah 2 tahoen lebih lama 
mempoenjai tempo oentoek bersedia dengan soenggoeh menan tikan 
kedatangan kekatjauan di dalam perdagangan doenia itoe. Didalam ia 
mengambil bebera pa kesimpoelan dan peratoeran peratoeran jang digoenakan 
boeat itoe ia selamanja ingat dan selaloe memikirkan kedoedoekan saingannja 
jang paling besar ja itoe: Inggris. Golongan ondernemers di Japan lebih mengerti 
dan sadar dari lain lain golongan onderne mers manapoen djoea, bahwa textiel 
Japan jang moerah itoe ada oentoeng dan ada poela roeginja. Dari perang besar 
di Europa itoe Japan telah dapat peladja ran, bahwa harga pembikinan jang 
rendah beloemlah satoe djaminan oentoek mendapat da erah pendjoealan. 


Productie industrie Japan didalam tahoen 1935 ditaksir ada 3 2 milliard roepiah. 
Dari sini ada 40 pCt atau boelat ja 172 milliard hanja textiel sadja. Itoelah 
sebabnja maka Japan djadi saingan besar bagi Inggris Sementara itoe Japan 
hanja 10 pCt sadja dari djoemlah import memasoekan barang barang makanan 
dari loearan boeat ra'jat nja, tetapi Inggeris menoeroet perhitoengan Hubbard, 
dalam tahoen 1933 tidak koerang dari 51 pCt mendatangkan barang barang dari 
negeri loearan boeat ra'jatnja dan pemasoekan barang makanan itoe teroetama 
sekali dibajar dengan export textiel, Inggris dan Japan djadinja berdjoeang boeat 
mendapat jang paling berharga, Dalam hal ini Japan mempoenjai kedoedoekan 
jang lebih baik dari Inggeris, sebab harga pembikinan Japan djaoeh rendah, 
hingga dengan begitoe ia lebih lekas dapat memenoehi keboetoehan 
pendoedoek negeri negeri dibenoea Timoer dan Asia jg oekoeran hidoepnja 
masih sangat rendah.... Djadi sebenarnja disini ada satoe pasar baroe, jang 
hanja dapat di lajani oleh Inggeris kalan oekoe ran hidoep ditanah Inggeris 
djaoeh ditoeroenkan. Djadinja oepah haroes ditoe roenkan disana dan haroes 
poela lebih banjak effenciency, Dengan benar sekali Japan telah menggoenakan 
keoentoengan jang sewadjar ja ini. Tetapi i poeh sadar akan bahaja bahaja jg 
boleh timboel dari kedoedoe kannja sebagai negeri jang meng 


oetamakan export meloeloe, Teroetama sekali ia akan lekas terantjam bilamana 
terbit perang. Barang2 bahan ta' moedah didapatnja lagi. Kapas mentah jang 
teroetama sekali didatang kan dari Amerika Serikat, Hin dia Inggeris dan didalam 
waktoe jang belakangan ini djoega dari Egypte, tentoe sekali kalan ada perang, 
tidak dapat ditanggoeng selamanja. Inilah satoe kelemahan jang terdapat 
didalam politiek export ini dan hal ini telah seringkali dibitjarakan didalam 
perdjoa ngan hebat didalam kamar anta ra kaoem kaoem militair dan kaoem 
oeang dinegeri Japan (Mit sui, Mitsubishi atau Iwasaki. Ka suda dan Sumitomoj. 
Sekarang kemenangan seloeroehnja soedah didapat oleh pihak militair. Kaoem 
militair maoe mama soekan barang barang bahan de ngan kekoeatan sendjata 
dan di samping itoe seberapa boleh produetie dinegeri sendiri dan negeri negeri 
jang ditaloekan hen daklah diichtiarkan soepaja tjoekoep boeat keperloean 
sendiri. isoelah sebabnja maka diam bil tindakan memasoeki daerah Tiongkok 
soepaja ada tempat menanam kapas oentoek keperloean sendiri seperti jang 
telah diperboeat oleh Rusland di Turkistan. Orang tidak maoe menerima dengan 
boeta toeli sadja akan t ladan Inggeris dengan segala ke salahan jang 
diperboeatnja de ngan tidak sadar. Boekankah oleh Inggeris telah 
dikorbankannja djoega kedoedoekaanja didalam perkara makanan dengan tidak 
disadarkan oentoek mengedjar kepentingan export? Sekarang bagi Inggeris 
adalah perkara mati hidoep oentoek menolak dengan segala ichtiar, akan 
masoek Japan dalam pasar jang hampir tersedia baginja sendiri? Tentang 
»voedselpositie" Japan adalah pendapatan ahli2 berlain2 nan. Indexcijfers jang 
opisil di Japan menerangkan bahwa, pemakaian beras dari 1927-1935 boleh 
dikata tetap sadja banjak nja begitoe djoega pemakaian satoe satoe kepala kira 
kira 1 kilo koeranh lebih 90 kg. satoe kepala satoe tahoen. Tetapi Pritz kow 
perlihatkan dalam ,,DerDuitsche Volkskwirt" tanggal 5 April 1935 satoe gambar 
jg agak pessimist sch. Berhoeboeng de ngan beban jang lebih berat, belasting 
dan lain2, merosotnja oepah dan disebabkan moendoer nja kemakmoeran 


didesa desa, djadi menoeroet pendapatan pemoelis itoe pemakaian beras poen 
berkoerang poela. 


Katanja dalam tahoen 1935 pemakaian beras disana hanja kira kira 20 pCi 
dibawah taksi iran opisil diatas Ada samboengan 


IV Angkat ,,Ry" memberitakan : Perkawinan jang koesoet Djika di Lambah dan 
Balai Goerah ada terdjadi soeami jg soedah thalak tiga lantas bergaoel kembali 
dengan bekas isteri nja itoe, di Biaro asing poela jg terdjadi. Seorang 
perempoean asal dari Balai Goerah sedjak ketjilnja sewaktoe masih beroemoer 7 
boelan tinggal di Biaro bersama bapanja, Oleh bapa hendak dikawinkan sama 
kemenakannja di Biaro. Setelah diminta soerat kepada kadhi nikah dan 
penghoeloe adat ditempai linggai perempoean itoe aloe dibawa kepada K.N 
Biaro Gadang oentoek digezien KN tidak soeka, ketjoeali kalau soedah kiriman K. 
N Balai Goerah lebih doeloe. Doea orang anak negeri Biaro jg berdjabatan chatib 
Djoem'at dan kadhi Districtsraad, ketika itoe sedang meroendingkan tentang 
orang jang akan diangkat mendjadi wa il kadhi nikah di sidang Biaro, bersama 
kenegeri itoe. Kedoeanja menerangkan bahwa soerat itoe tidak ada halangan 
boeat digezien K. N, sebab soedah ditanda tangani oleh kadhi nikah dan 
penghoeloe adat lebih doeloe. Djoega diterangkan bahwa menoeroet boekoe 
peratoeran kawin jang dikarangkan oleh engkoe Djaksa Landraad Boekit Tinggi, 
dimana perempoean jg akan kawin itoe tinggal, disitoelah jg haroes menanda 
tangani verklaring nikah. Keterangan kedoea orang itoe tidak diterima poela oleh 
K.N. sambil mengeloearkan perkataan jg merendahkan deradjat peng hoeloe 
adat dan kadhi nikah tsb. diatas, Soenggoeh tidak disangka perkataan jg tidak 
enak didengar itoe, akan keloear dari moeloet orang jg soedah dipandang hor 
mat sebagai & N itoe. Kita harapkan sadja lain kali soepaja beroebah. Sebeloem 
kedjadian ini telah kawin di Biaro seorang perempoean asal dari Pariaman. Boe 


Bisikan soekma O.... Boekit Koe pandang kau waktoe siang Fikirankoe melajang 
Hatikoe terharoe Engkau terbelintang Jang amat pandjang Tak lepas 
pemandangankoe Kalau tidak karena kau Boleh djadi koe tindjau Seloeh danau 
Manindjau Tapi karena kau, O. boekit Kepala koe sakit Hatikoe roesoeh roeit Koe 
pandang kau waktoe malam Pikirankoe timboel tenggelam Hatikoe remoek 
didalam Kapankah koe kan tindjau Koe minoem air danau O..... Manindjau 


at perempoean ini kan tidak keberatan memberikan tanda ta gannja, biarpoen 
tak ada tanda tangan kan daerah Pariaman oentoek itoe, perempoean terseboet 
dibiarkan djoega tinggal di Bia ro sebeloem kawin, dengan tida mempoenjai 
pekerdjaan dan tia da sama pamilinja. Apakah hal ini dibiarkan kenkarena 
memandang perempoean tadi akan djadi isteri opasnja: Lain dari itoe soedah 
terdjadi poela perkawinan dengan tiada pakai wali jg sah setelah mendapat 
tanda tangan kan tadi. Oleh raad agama Biaro Gadang soedah dibatalkan dan di 
minta soepaja soeami isteri jg tak djadi itoe dipisahkan. Kedoeanja tetap dalam 
pergaoelan tjara soeami isteri. Poetoesan seoalah olah tak mendapat perhatian. 
Kita teri ngat, bahwa raad itoe berlansoeng atas oendangan ken, ebeloem rapat 
agama diboeka, kan mengharap kepada lid soepaja perkawinan dapat disahkan. 
Famili perempoean terpaksa mengirim soerat kepada mereka jang boekan 


soeami isteri itoe. Famili dan kedoeanja soedah di panggil oleh assisten Demang 
kekantornja di Lasi bersama kajang bersangkoetan. Apakah kedoeanja soedah di 
perintahkan berpisah kita tidak dapat kabarnja. Djika beloem entoe ada harapan 
anak diloear nikah akan lahir. Djoega terkabar bahwa di Biaro soedah ada lahir 
anak jang koerang terang bapanja, 


Pengharapan Boelan toea berganti dengan boelan moeda. Berhoeboeng dengan 
itoe maka ,,Perantaraan Kita, mempoenjai pengharapan jang besar jang 
membahagia kan tidak sadja ,,Perki2 malahan djoega berbahagia boeat bangsa 
dan noesa sendiri. IOeh sebab itoe pada para langganan dari „Perki' kita 
berpengharapan soepaja toean2 akan bersetia dengan Perki oentoek membajar 
nafkah dan oeang pelamboeknja. Pada para langganan Perki dalam kota 
bersedia lah dengan gembira kedatangan rekeninglooper Perkidan jang diloear 
kota soepaja akan mengirimkan oejang pelamboek itoe, Terima kasih 


Semoea kedjadian itoe patoet mendjadi perhatian kan boeat dimasa depan, 
Pihak B. B. patoet poela memimpin kan dalam hal ini 


Larangan kawin Laki laki Biaro banjak beisteri ke Balai Goerah atas lamaran anak 
negeri Balai Goerah sendiri. Beberapa tahoen jang laloe tiba tiba ninik mamak 
Balai Goerah memboeat moepakat, tidak boleh lagi mendjepoet orang Bi aro 
djadi semanda. Siapa jang melanggar disisih dari pergaoelan. Vonnisnja: 
»Keloerah tak beroleh air, keboekit tak beroleh angin. Biarpoen begitoe benar 
keras poetoesannja, ada djoega jang melanggar. Pihak kaoem iboe Balai Goerah 
banjak jang berteriak soepaja poetoesan itoe di tjaboet sadja kembali. Jang djadi 
keheranan kita, la ki laki Biaroe sadja jang ti dak dibolehkan beristeri ke Balai 
Goerah. Ninik mamak dan Kepala Negeri Balai Goerah ada lah beragama Islam. 
Disitoe poen tak koerang koe rang poela ahli agama. Kenapa poetoesan jang 
menjalahi atoe ran Islam itoe masih berlakoe sampai kini? Apakah atoeran Islam 
tidak dioetamakan ataukah hal itoe dipandang tidak menja lahi agama? Kaoem 
tjerdik pandai di Balai Goerah, tentoe soeka memberi keterangannja. Selakoe 
orang is, lam, sesoeatoe oesaha dan kerdja, haroes berpedoman kepada aga 
maPasar jang tidak beres Di Biaro ada satoe pasar jang diramaikan tiap hari 
Djoemat kepoenjaan anak negeri 4 Angkat. Pasar itoe dibiarkan sadja tidak pakai 
loods. Hoedjan dan panas ditahan sadja oleh saudagar sau dagar ketfjil disitoe 
Dari saudagar saudagar itoe sendiri telah dimasoekkan soerat meminta diadakan 
loods Soedah bigitoe lama, sampai sekarang beloem mendapat oeroesan jang 
menjenangkan Kepala kepala Negeri dan (Assistent Demang 4 Angkat 
Tjandoeng, tidak haroes meloepakan sadja perkara ini Dari itoe besar harapan 
kita, AD jang baroe sekarang soeka mengoeroesnja. Anak negeri sama menoeng 
goe hasilnja Kantor negeri tiada berkoentji Pada hari Chamis 28 Juli 38 tengah 
hari, kantor Kepala Negeri Biaro Gadang ditinggalkan sadja tiada dikoentji, Hal 
ini da pat disaksikan dengan tiga orang anak negeri Biaro jang ketika itoe datang 
kesana hendak beroeroesan dengan KN Di Biaro soedah banjak kali benar 
terdjadi kemalingan, baik iang atau malam, biarpoen ke hilangan barang barang 
dan boekoe boekoe administratie, semoeanja itoe tidak ada 


dapat pentjoerinja, Soenggoeh adjaib keadaan kantoor KN jg ditinggalkan 
dengan tidak ter koentji itoe, Pada hal KN tahoe bahwa daerahnja njata tidak 
aman seperti daerah lain Lagi jang mendjadi chef KN Biaro Gadang, hal ini patoet 
dja di pertimbangan, oentoek mendjaga keamanan negeri Kemiskinan anak 
negeri. Pendoedoek Biaro lahirnja kaja raja, banjak sawah jang loeas saban Rebo 
dan Sabtoe bertim boen timboen beras dari Biaro ke Boekit Tinggi Sebenarnja 
sebagian besar sawah sawah jang banjak itoe soedah tergadai ke Goegoek Ting 
gi, Sianok dan Soengai Poear Beras jang dibawa kepasar itoe kebanjakan berasal 
dari negeri negeri keliling Biaro jang akan dibawa dengan kereta api. Dji kaanda 
orang Biaro jang membawa kepasar, hanjalah sebagai saudagar perantaraan 
sadja. Baroe baroe ini telah datang toean Controler Boekit Tinggi memeriksa ke 
Biaro, Diperiksa orang orang jang dipandang paling mampoe, Kebetoelan pada 
nja tiada mentjoekoepi boeat di makan sepamili dalam setahoen, Penghidoepan 
anak negeri hanja lah bersawah itoe sadja dengan bantoe sedikit berladang tana 
man moeda. Ketjoeali tjoema seorang doea jang dapat berpenghidoepan lain 
dari pertama, Doeloe atas andjoeran alman hoem e Datoek Batoeah Demang 
Tilatang 4 Angkat, telah diada kan perkongsian anak negeri jang dikepalai oleh e 
Dt Sinaro bekas Kepala Negeri Biaro Gadang, Perkongsian itoe goena meneboes 
sawah sawah jang tergadai keloear Biaro dengan berpokok satoe roepiah 
seorang Sampai sekarang bagaimana seloek beloeknja wang dalam tangan 
pengoeroes tiada dapat diketahoei Tanggota, Kepala Negeri djika ingin anak 
boeahnja senang dan dapat belasting besar, njata patoet sekali mengoeroes 
perkongsian itoe, (Djangan dibiarkan sadja anak negeri dalam kemiskinan, 
hingga perkong siannja tinggal koesoet dan tia da diketahoei anggota, bagaima 
na letaknja wang perkongsian Apa kepala pengoeroes itoe soedah toea 
sekarang, Kalau soedah meninggal doenia nanti, makin koesoetlah oeroesan 
itoe, Besar harapan kita, pihak BB akan soedi meinstructie KN Biaro Gadang 
dalam hal ini, Teri ma kasih kita dahoeloekan. Tanaman ditjaboet orang, Di Limo 
Balai soedah doea kali lobak seorang perempoean ditjaboet orang malam hari 
dan dibiarkan sadja tinggal begitoe, Apakah hal ini karena chianat eorang sadja 
atau ada kesalahan 


? Tiada kita perempoean mendapat kepastiannja, Kabar jang tersiar dalam 
kampoeng perempoean tadi telah ada beakoe jang diloear sopan, mem berikan 
makanan jang meroesak kan kepada madoenja listri kedoea dari soeaminja). 
Isteri moedah itoe telah meninggal doeni akibat dari penjakitnja jang disebahkan 
makanan boeroe tsb. Kabar jang tersiar ditoe tiad lah mendjadi perhatian KN tam 
paknja hingga sampai terdjadi doea kali pembongkaran lobak jang kita 
toetoerkan diatas, Apa jang terdjadi dan tersiar dalam negeri, KN dalam negeri 
itoe patoet mendiamkannja sadja, Gara2nja pegang senapang Kemarin Minggoe 
31 Juli seorang pemboeroe di Kamang bersedia akan berboeroe dengan 
senapang, Sedang dia memeriksa dan memegang senapang tsbaka rena akan 
pergi berboeroe kehoetan, tiba2 senapang itoe meletoes dan mengenai kepala 
seorang perempoean, sebelah atas dari matanja dapat korban bedil, dia dibawa 
keroemah sakit, kabarnja perempoean itoe masih hidoep Patoet benar bagi 
sipemegang sendjata api berhati hati mendjaga sendjatanja Oeroesan kantor 
post Padang Diminta kepada pengoeroes kantor pos Padang, soepaja soerat2 


boeat daerah kantor post Fort de Kock dikirimkan ke F de Kock djangan 
diteroeskan kepajakoemboeh seperti pernah kedjadian dengan pengeriman Perki 
dan Sinar, (hingga pembatja koran di 4 Angkat menerima kerannja dari kereta 
api jg datang dari Pajakoemboeh. Boeat desa2 daerah Fort de kock soedah 
diadakan beberapa bestellers jang speciaal teroes masoek kampoeng diloear 
kota. Publiek terima soerat post di roemah sendiri seperti keadaan dikota 
Pengiriman jg begitoe boeat daerah Fort de kock memang tjepat dan 
menjenangkan Diharap sadja pegawai kan tor post Padang memperhatikan 
toelisan kita ini OEROESAN DAGANG Indonesia dan Italie Tampak kemadjoean 
pesat Perhoeboeng dengan berita2 jg mengatakan bahwa perdaga ngan Italia 
dengan Indonesia makin madjoe itoe, maka voorzitter ,,Levant Farir" toean La 
rocca menerangkan, bahwa beri ta2 itoe menjatakan sajang, bah wasanja hasil 
boemi dari Indo nesia ini tidak demikian pesan dipropagandakan di pasar Italia, 
sedangkan noteering njapoen ti dak tjepat didapat, Beliau menjatakan penghara 
pannja, moedah moedahan dalam tahoen 1938 ini djoega, In 


donesia akan mempoenjai waki dalam ,,Levan Fair" itoe 


Venculocaal, Debeen . Venduhouder: J.W.F von Liebenstein terang malam. P. da 
hari Djoemahat 5 Aug 1938. Diroemahnja jang terhormat rang kajo FATIMAII. 
Terandam roemah No,2 Dari perabot roemah jg terdjaga baik, modern dan 
netjes. Boleh datang lihat pada hari lelangan dari djam 5-8 malam. Begitoepoen 
dilelang djoega. Een Essex Touring auto Een Chevrolet Coupe Een Goedeli 
idempi ano. Idem LELANG MALAM Sebahbnja pindah roemah, Moelai djam 6.30 
Pada hari Senen 8 Aug. 1938 Diroemahnja jg terhormat toean Dr.G.M. ROEMERS 
Arts Goeroen Ketjil No,3 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 
bagoes dan modern. Boleh datang lihat pada hari Minggoe 7 Aug dari djam 5-8 
malam 


dem LELANG MALAM Pada hari Rebo 10 Aug. 1938 Diroemahnja jg terhormat 
toean F.J.G. MEYER Militair Apothekers ,,Assistent Hospitaalweg No,24 Dari 
perabotoroemah toean terseboet jang terdjaga, baik, modern dan jang masi 
baroe lagi sebab beloem seberapa boelan terpakai Boleh datang lihat pada hari 
Seasa 9 Aug. dari djam 5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 12 Aug 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean M. SOEJITNO Algemeen Ontyangen silands kas 
Oedjoeng Pandan straat 10 Dari perabot roemah toean tersebpet jg terdjaga baik 
dan netjes Boleh datang lihat pada hari Kemis 11 Aug dari djam 5-8 malam Idem 
telang lagi Moelai djam 9.30 pagi Pada hari Kemis 4 Augustus 1938 Diroemahnja 
jg terhormat toean ALTING SIBERG Poeroes No.2 Dari perabot roemah toean tsb. 
jang terdjaga baik dan netjes. oleh da tang lihat pagi pada ha lelangan 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kramerijen badjoekaoes en 
besikeloearan Europa, Amerika, en Japan. PASAR BATIPOEH 16 HARGA BOLEH 
BERDAMAI 


Soedah terbit Boekoe 


Soedah tertjipta 
Ringkasan Sedjarah Indonesia 


Disoesoen oleh: ZAI NOEDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. 
HOESIN ELIASileerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg 
berkilat (kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 
gambar2 serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 
moeka jang berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe 
dan pertjampoeran dengan Hindoe, Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
keradjaannja Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C Compagnie sampai ke 
Gouvernement 


3e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ringkasan edjarah Tanah 
Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedjarah Indonesia ini 
dibawah penilikan dikoreksi oleh Mr. Soetan Haroen 1 Rasjid. Harganja hanja 
f0,75+10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoerpada: MOH HOESIN ELIAS leerkracht 
Islamic College Padang. E 


AWas Awas Chabar perloe 


Ada apa 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat Solok bufet baroe kira2 poekoel 8 
pagi Padang sebelah W. Apotheek, ,, 3 sore Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak 
menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja merk. Pendjagaan 
chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


Boekhandkundig bureau dministratie-incasso etc ,,Honeste Fort de Kock PADANG 
Ngarai Weg no 2 Pasar Moedik 32. Tel.395 Onderleiding van gedipl. Boekhouder 
Meoeroes boekoe2 dagang, penagihan pioetang d.I.I. dengan tarief 
menjenangkan. Rahsia dagang dipegang tegoeh Berheerder 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transpori Autodienst 3 S 5. NARAS LOEBOEK 
BASOENG V.V SPECIAAL VIA TIKOE Membawa barang dan pas agiers Dienst 
berangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat II 
Poekoei 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api ke Padang station dan Padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang 11 dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 


didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada 
poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations auto 
dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang 
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Hendak bepergian 


Pemberi Tahoean Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri 
dan diam di Piai Paoeh V Onderdistriek Loeboek Begaloeng Padang, memberi 
tahoekan bahwa setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe 
kandoeng saja tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. 
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja 
jang tergadai kepada Chatib Raja, Barat. dengan tanah peroemahan poesaka 
saja djoeaga jg di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar kefjil 
antara sawah si Ma' Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. 
Moelai dari tg 23 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi 
koeasa kepada orang lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe 
saja soedah gadaikan kepada V Kamariat es, diam di Piai Paoeh V Selama dalam 
pe 


djandjian Dari saja Hadji Diris. 


Pemberi Tahoean Diberi tahoekan kepada bestuur2 dan pengoeroes2 sekolah 
jang menghendaki goeroe2 berdiploma H.I.K. luitsluitend, dapat beroeroeean 
dengan adres jang terseboet dibawah ini Informatie Bureau Paviljoen 
Bentengweg 5 Fort de Kock 


Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang Auto' Pasar Moedik 33 dan 
pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 95 dan 396 Agent dari Gouv 
autopost dients 


Dioeroes dengan tertip dan aman Menoenggoe dengan hormat 
De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan 


Moerah Tjepat Selamat uto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPEL MP De Eigenaar Sabirin dan ahaoeddin. 


ASI 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak toentoer Persediaan besar hanja pada toko: M.G. 
Mohammad Yoosuf BOEDJOENG TAMIN 


Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 161 


No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,,MUNA YOOSUF 


Berlanggananlah dengan dagblad: „Perantaraan Kita' 


Jang Berdiri dibelakang rakjat. Memoeat artikel jang pentingz dan ktueel 


KTENTIETEERSTEERENERTENTIETARTENTIERTENTIETARA Djangan loepa 
Koendjoengilah 


HOTEL MOESLIM 


Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa. FORT DE KOCK. Moelai 11 
Maart 1938, diboeka filiaaldari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, 
sebabkita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai 
Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan 
minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja 
dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe 
pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti 
koendjoengan toean toean adanja. 


HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, ang 
Forfde Kock. 


102 


AARAHANAARSARMAIMANAARAKARTA 


»Noeroeljagin2 Satoe2nja sichabar Islam terbit 2Xseboelan memoeat artikel jg 
penting2 membela kepentingan Islam, Imemboeat soal djawab da lam agama. 
Saban keloear membawa Arabis Editie. Harga langganan 16 boelan Adres 
»NOEROELJAGIN BATOE SANGKAR S.W.K, 


Awas Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek me 
nambahkekoeatantoean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asmani Drank 
lama-lama sehatgagahgoembira Agenten Radjo Bongsoe B.P. Kamp. Baroe ! 
Padang, mporteur: D. M. Talib Alibi Klamboepenganten BELILAH BATIK SOLO dan 
PEKLONGAN SAROENG PADANG, GAROET Permadani, selimoet Wool Voile. 
Crepedechine, Georgette Renda Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby 
Talc. Keloear TOKO Indonesia 25 Padang tel 338 


Soetan Sati 
MODERNE SCHOEN WINKEL 
TJAP SINGA 


No. 1 Vak 4 Gemeenteloods Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan 
perempoean toean2 dan njonja2 Potongan menoeroet zaman Menanti dengan 
hormat 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njonja2 japons, 
sampai jang kasar Beheerder A, DAMAD D.D. 


